Eevee 



Eevee merupakan Pokemon dengan type Normal yang unik, karena dapat melakukan banyak 
sekali evolution dan berubah type. Eevee merupakan starter Pokemon untuk game Pokemon 
XD: Gale of Darkness dan juga Pokemon Conquest . Serta merupakan starter dari rival dalam 
Pokemon Yellow. Berikut ini adalah informasi seputar National Pokedex #133 Eevee. 




#133 Eevee 



• Type: Normal 

• Abilities: Run Away or Adaptability 

• Hidden Ability: Anticipation 

. Gender: 87,5% male 12,5% female 

. Catch Rate: 45 (5,9%) 

• Egg Group: Field 

. Hatch Time: 9 1 80 up to 9434 steps 

. Height: TOO" (0,3 m) 

. Weight: 14,3 lbs (6,5 kg) 

. HP: 55 

• Attack: 55 

• Defense: 50 

• Special Attack: 45 

• Special Defense: 65 
. Speed: 55 

. Total Base Stats: 325 



Setidaknya hingga Pokemon X Y, generasi VI, Eevee dapat melakukan delapan jenis 
evolution dengan cara yang unik. Berikut ini adalah daftar evolution dari Eevee. 

• Vaporeon type Water , evolution dengan menggunakan Water Stone. 

• Jolteon type Electric , evolution dengan menggunakan Thunder Stone. 

• Flareon type Fire , evolution dengan menggunakan Fire Stone. 

• Espeon type Psychic , evolution dengan cara meningkatkan tingkat friendship pada 
siang hari. 



• Umbreon type Dark , evolution dengan cara meningkatkan tingkat friendship pada 
malam hari. 

• Leafeon type Grass , evolution dengan cara meningkatkan level di dekat Moss Rock. 

• Glaceon type Ice , evolution dengan cara meningkatkan level di dekat Ice Rock. 

• Sylveon type Fairy , evolution dengan cara meningkatkan level dengan disertai 
serangan type Fairy, dan juga memiliki 2 affection hearts di Pokemon Amie. 

Dengan menjadi type Normal murni, maka Eevee hanya memiliki satu kelemahan saja, yakni 
terhadap serangan dengan type Fighting. Serangan dengan type Ghost tidak akan memberikan 
damage sama sekali pada Eevee. Namun bila Eevee diberikan Ring Target, maka serangan 
dengan type Ghost akan memberikan damage normal. 




Eevee, Girafarig, Ho-Qh , dan Alomomola, merupakan Pokemon dengan nama palindrome, 
yang bila dibaca terbahk dari belakang, namanya akan dibaca sama. 



Vaporeon 

Untuk dapat melakukan evolution dari Eevee menjadi Vaporeon, diperlukan Water Stone. 
Dengan memberikan Water Stone pada Eevee yang merupakan Pokemon dengan type 
Normal, maka akan memicu evolution Vaporeon dengan type Water. Berikut ini adalah 
informasi seputar National Pokedex #134 Vaporeon. 




#134 Vaporeon 

• Type: Water 

• Ability: Water Absorb 

• Hidden Ability: Hydration 

• Gender: 87,5% male 12,5% female 
. Catch Rate: 45 (5,9%) 

• Egg Group: Field 

. Hatch Time: 9 1 80 up to 9434 steps 

. Height: 3'03" (1,0 m) 

. Weight: 63,9 lbs (29,0 kg) 

. HP: 130 

• Attack: 65 

• Defense: 60 

• Specil Attack: 110 

• Special Defense: 95 

• Speed: 65 

. Total Base Stats: 525 



Untuk ability dari Vaporeon ialah Water Absorb. Sesuai dengan namanya, ability ini akan 
menyerap serangan Water yang dilakukan oleh Pokemon lawan untuk memulihkan HP dari 
Vaporeon hingga 25% dari maximum HP yang dimilikinya. Sementara untuk hidden ability 
yang dimilikinya ialah Hydration, yang akan menyembuhkan gangguan status seperti Burn 
atau Poison yang dialaminya saat terjadi hujan, raining, dalam battle. 

Pokemon dengan type Water memiliki kelemahan terhadap serangan dengan type Grass dan 
Electric yang akan memberikan damage ganda. Sedangkan serangan dengan type Steel, Fire, 
Water, dan Ice, kurang begitu efektif bila digunakan pada Pokemon dengan type Water. 
Karena serangan tersebut hanya akan memberikan separuh damage saja dari apa yang 
seharusnya dapat diberikan. Bila Vaporeon memiliki ability Water Absorb, maka serangan 
dengan type Water tidak akan memberikan damage sama sekali, bahkan bisa digunakan 
untuk memulihkan HP. 

Vaporeon, tampil dalam Pokemon Conquest dengan perfect link partner ialah sang tokoh 



utama. Dalam game tersebut, Vaporeon memiliki serangan Hydro Pump, dengan ability 
Wave Rider, Aqua Boost, atau Water Absorb. Cara untuk melakuakn evolution dari Eevee 
menjadi Vaporeon dalam Pokemon Conquest, ialah dengan memberikan Water Stone, 
kemudian meningkatkan level link dengannya. 



Jolteon 

Dengan memberikan Thunder Stone pada Eevee, akan memicu evolution, menjadikannya 
Jolteon. Sesuai namanya, Jolteon merupakan Pokemon dengan type Electric. Berikut ini 
adalah informasi National Pokedex #135 Jolteon. 




#135 Jolteon 

• Type: Electric 

• Ability: Volt Absorb 

• Hidden Ability: Quick Feet 

. Gender: 87,5% male 12,5% female 

. Catch Rate: 45 (5,9%) 

• Egg Group: Field 

. Hatch Time: 9 1 80 up to 9434 steps 

. Height: 2'07" (0,8 m) 

. Weight: 54,0 lbs (24,5 kg) 

. HP: 65 

• Attack: 65 

• Defense: 60 

• Special Attack: 110 

• Special Defense: 95 
. Speed: 130 

• Total Base Stats: 525 



Dengan ability Volt Absorb, akan membuatnya kebal, immune, terhadap serangan dengan 
type Electric. Bukan hanya itu saja serangan tersebut justru digunakan untuk memulihkan HP 



hingga 25% dari maximum HP yang dimilikinya. Sementara untuk hidden ability yang 
dimilikinya ialah Quick Feet, dengan ability Quick Feet akan meningkatkan Speed dari 
Jolteon hingga 50%, pada saat ia terkena gangguan status, misal Burn. Pada saat tidak dalam 
battle, bila Pokemon dengan ability Quick Feet menjadi pemimpin dalam tim yang dibawa 
(Pokemon yang pertama keluar dalam battle), hal itu akan mengurangi encounter rate dari 
Pokemon liar. 

Dengan hanya memiliki type Electric murni, maka Jolteon hanya memiliki satu kelemahan 
saja, yakni terhadap serangan dengan type Ground. Serangan dengan type Ground akan 
memberikan damage ganda padanya. Adapun tiga type serangan yang kurang efektif 
digunakan padanya antara lain Flying, Steel, dan Electric, karena hanya memberikan separuh 
damage saja dari apa yang seharusnya dapat diberikan. Bahkan bila Jolteon memiliki ability 
Volt Absorb, maka serangan dengan type Electric tidak akan memberikan damage sama 
sekali, justru akan memulihkan HP hingga maximum. 

Jolteon juga muncul dalam seri game Pokemon Conquest dengan partner perfect link karakter 
utama. Serangan yang dimilikinya dalam Pokemon Conquest ialah Thunderbolt, sedangkan 
ability yang dimilikinya salah satu dari Sprint, Vanguard, atau Volt Absorb. Agar Eevee 
dapat melakukan evolution menjadi Jolteon dalam Pokemon Conquest, maka perlu diberikan 
Thunder Stone padanya serta meningkatkan tingkat level link dengannya. Maka setelah itu 
Eevee akan berubah evolution menjadi Jolteon. 



Flareon 

Dengan memberikan Fire Stone pada Eevee, akan memicu evolution, menjadikannya 
Flareon. Sesuai namanya, Flareon merupakan Pokemon dengan type Fire. Berikut ini adalah 
informasi National Pokedex #136 Flareon. 




#136 Flareon 



• Type: Fire 

• Ability: Flash Fire 



• Hidden Ability: Guts 

. Gender: 87,5% male 12,5% female 

. Catch Rate: 45 (5,9%) 

• Egg Group: Field 

. Hatch Time: 9 1 80 up to 9434 steps 

. Height: 2'11" (0,9 m) 

. Weight: 55,1 lbs (25,0 kg) 

. HP: 65 

. Attack: 130 

• Defense: 60 

• Special Attack: 95 

• Special Defense: 110 

• Speed: 65 

• Total Base Stats: 525 



Dengan ability Flash Fire, akan membuatnya kebal, immune, terhadap serangan dengan type 
Fire. Bukan hanya itu saja, bila Flareon yang memihki ability Flash Fire terkena serangan 
dengan type Fire, maka itu akan meningkatkan serangan type Fire yang dimiliki oleh Flareon 
hingga 1,5 kalinya. Sementara untuk hidden ability yang dimilikinya ialah Guts. Dengan 
ability Guts akan meningkatkan Attack dari Flareon hingga 50%, pada saat ia terkena 
gangguan status, misal Burn. 

Dengan hanya memiliki type Fire murni, maka Flareon menjadi memiliki tiga kelemahan, 
yakni terhadap serangan dengan type Ground, Rock, dan Water. Serangan dengan type 
Ground, Rock, dan Water tersebut akan memberikan damage ganda padanya. Adapun enam 
type serangan yang kurang efektif digunakan padanya antara lain Bug, Steel, Fire, Grass, Ice, 
dan Fairy, karena hanya memberikan separuh damage saja dari apa yang seharusnya dapat 
diberikan. Bahkan bila Flareon memiliki ability Flash Fire, maka serangan dengan type Fire 
tidak akan memberikan damage sama sekali. 

Flareon juga muncul dalam seri game Pokemon Conquest dengan partner perfect hnk 
karakter utama. Serangan yang dimilikinya dalam Pokemon Conquest ialah Fire Fang, 
sedangkan ability yang dimilikinya salah satu dari Spirit, Flame Boost, atau Flash Fire. Agar 
Eevee dapat melakukan evolution menjadi Flareon dalam Pokemon Conquest, maka perlu 
diberikan Fire Stone padanya serta meningkatkan tingkat level link dengannya. Maka setelah 
itu Eevee akan berubah evolution menjadi Flareon. 



Espeon 

Dengan meningkatkan level friendship dengan Eevee pada siang hari, akan memicu 
evolution, menjadikannya Espeon. Espeon merupakan Pokemon dengan type Psychic. 
Berikut ini adalah informasi National Pokedex #196 Espeon. 




#196 Espeon 

• Type: Psychic 

• Ability: Synchronize 

• Hidden Ability: Magic Bounce 

• Gender: 87,5% male 12,5% female 
. Catch Rate: 45 (5,9%) 

• Egg Group: Field 

. Hatch Time: 9 1 80 up to 9434 steps 

. Height: 2'11" (0,9 m) 

. Weight: 58,4 lbs (26,5 kg) 

. HP: 65 

• Attack: 65 

• Defense: 60 

• Special Attack: 130 

• Special Defense: 95 
. Speed: 110 

• Total Base Stats: 525 



Dengan ability Synchronize, akan membuat Pokemon lawan mengalami gangguan status 
yang terjadi pada Espeon, seperti Burn, Paralize, atau Poison. Sementara pada saat tidak 
dalam battle, bila Espeon dengan ability ini memimpin tim, maka akan memberikan 
kemungkinan 50% menjumpai Pokemon liar dengan Nature yang sama seperti Espeon 
tersebut. Sementara itu untuk hidden ability yang dimilikinya ialah Magic Bounce. Dengan 
hidden abihty Magic Bounce akan memantulkan serangan lawan yang bersifat meurunkan 
stats. 

Dengan hanya memiliki type Psychic murni, maka Espeon menjadi memiliki tiga kelemahan, 
yakni terhadap serangan dengan type Bug, Ghost, dan Dark. Serangan dengan type Bug, 
Ghost, dan Dark tersebut akan memberikan damage ganda padanya. Adapun dua type 
serangan yang kurang efektif digunakan padanya antara lain Fighting dan Psychic, karena 
hanya memberikan separuh damage saja dari apa yang seharusnya dapat diberikan. 
Espeon juga muncul dalam seri game Pokemon Conquest dengan partner perfect hnk karakter 



utama. Serangan yang dimilikinya dalam Pokemon Conquest ialah Psybeam, sedangkan 
ability yang dimilikinya salah satu dari Mountaineer, Instinct, atau Share. Agar Eevee dapat 
melakukan evolution menjadi Espeon dalam Pokemon Conquest, maka perlu meningkatkan 
link setidaknya hingga 70% dan dilakukan di lUusio. 



Umbreon 

Dengan meningkatkan level friendship dengan Eevee pada malam hari, akan memicu 
evolution, menjadikannya Umbreon. Umbreon merupakan Pokemon dengan type Dark. 
Berikut ini adalah informasi National Pokedex #197 Umbreon. 




#197 Umbreon 

Type: Dark 
Ability: Synchronize 
Hidden Ability: Inner Focus 
Gender: 87,5% male 12,5% female 
Catch Rate: 45 (5,9%) 
Egg Group: Field 

Hatch Time: 9180 up to 9434 steps 
Height: 3'03"(l,0m) 
Weight: 59,5 lbs (27,0 kg) 
HP: 95 
Attack: 65 
Defense: 110 
Special Attack: 60 
Special Defense: 130 
Speed: 65 

Total Base Stats: 525 

Dengan ability Synchronize, akan membuat Pokemon lawan mengalami gangguan status 
yang terjadi pada Espeon, seperti Burn, Paralize, atau Poison. Sementara pada saat tidak 



dalam battle, bila Espeon dengan ability ini memimpin tim, maka akan memberikan 
kemungkinan 50% menjumpai Pokemon liar dengan Nature yang sama seperti Espeon 
tersebut. Sementara itu untuk hidden ability yang dimilikinya ialah Inner Focus. Dengan 
hidden ability Inner Focus akan melindungi Umbreon dari serangan lawan yang 
mengakibatkan flinch. 

Dengan hanya memiliki type Dark murni, maka Umbreon menjadi memiliki tiga kelemahan, 
yakni terhadap serangan dengan type Fighting, Bug, dan Fairy. Serangan dengan type Bug, 
Fighting, dan Fairy tersebut akan memberikan damage ganda padanya. Adapun dua type 
serangan yang kurang efektif digunakan padanya antara lain Ghost dan Dark, karena hanya 
memberikan separuh damage saja dari apa yang seharusnya dapat diberikan. Satu keunggulan 
type Dark adalah kebal, immune, terhadap serangan dengan type Psychic. Namun bila 
Pokemon lawan menggunakan Miracle Eye atau Umbreon menggunakan Ring target, maka 
serangan dengan type Psychic akan memberikan damage normal. 
Umbreon juga muncul dalam seri game Pokemon Conquest dengan partner perfect link 
karakter utama. Serangan yang dimilikinya dalam Pokemon Conquest ialah Assurance, 
sedangkan ability yang dimilikinya salah satu dari Shackle, Melee, atau Dodge. Agar Eevee 
dapat melakukan evolution menjadi Umbreon dalam Pokemon Conquest, maka perlu 
meningkatkan link setidaknya hingga 70% dan dilakukan di Yaksha. 



Leafeon 

Dengan meningkatkan level Eevee di dekat Moss Rock, akan memicu evolution, 
menjadikannya Leafeon. Sesuai dengan namanya, Leafeon merupakan Pokemon dengan type 
Grass. Berikut ini adalah informasi National Pokedex #470 Leafeon. 




#470 Leafeon 

• Type: Grass 

• Ability: Leaf Guard 

• Hidden Ability: Chlorophyll 



. Gender: 87,5% male 12,5% female 

. Catch Rate: 45 (5,9%) 

• Egg Group: Field 

. Hatch Time: 9 1 80 up to 9434 steps 

. Height: 3'03" (1,0 m) 

. Weight: 56,2 lbs (25,5 kg) 

. HP: 65 

. Attack: 110 

. Defense: 130 

• Special Attack: 60 

• Special Defense: 65 
. Speed: 95 

• Total Base Stats: 525 



Dengan ability Leaf Guard, akan membuat Leafeon terhindar dari gangguan status pada saat 
terjadi Sunny Day. Sementara itu untuk hidden ability yang dimilikinya ialah Chlorophyll. 
Dengan hidden ability Chlorophyll akan meningkatkan Speed dari Leafeon hingga dua kali 
lipat pada saat Sunny Day. 

Dengan hanya memiliki type Grass murni, maka Leafeon menjadi memiliki lima kelemahan, 
yakni terhadap serangan dengan type Flying, Bug, Poison, Fire, dan Ice. Serangan dengan 
type Hying, Bug, Poison, Fire, dan Ice tersebut akan memberikan damage ganda padanya. 
Adapun empat type serangan yang kurang efektif digunakan padanya antara lain Ground, 
Water, Grass, dan Electric, karena hanya memberikan separuh damage saja dari apa yang 
seharusnya dapat diberikan. 

Leafeon juga muncul dalam seri game Pokemon Conquest dengan partner perfect link 
karakter utama. Serangan yang dimilikinya dalam Pokemon Conquest ialah Leaf Blade, 
sedangkan ability yang dimilikinya salah satu dari Run Up, Instinct, atau Life Force. Agar 
Eevee dapat melakukan evolution menjadi Leafeon dalam Pokemon Conquest, maka perlu 
memiliki Defense setidaknya 94 dan dilakukan di Greenleaf. 



Glaceon 

Dengan meningkatkan level Eevee di dekat Ice Rock, akan memicu evolution, 
menjadikannya Glaceon. Glaceon merupakan Pokemon dengan type Ice. Berikut ini adalah 
informasi National Pokedex #47 1 Glaceon. 




#471 Glaceon 

• Type: Ice 

• Ability: Snow Cloak 

• Hidden Ability: Ice Body 

. Gender: 87,5% male 12,5% female 

. Catch Rate: 45 (5,9%) 

• Egg Group: Field 

. Hatch Time: 9 1 80 up to 9434 steps 

. Height: 2'07" (0,8 m) 

. Weight: 57,1 lbs (25,9 kg) 

. HP: 65 

• Attack: 60 

. Defense: 110 

• Special Attack: 130 

• Special Defense: 95 

• Speed: 65 

• Total Base Stats: 525 



Dengan ability Snow Cloak, akan meningkatkan evasion rate dari Glaceon sebesar 20% pada 
saat etrjadi hailstorm. Dengan ability ini akan membuat setiap Pokemon kebal terhadap efek 
hailstorm. Pada saat tidak dalam battle, bila Glaceon dengan ability Snow Cloak memimpin 
tim saat dalam badai, maka encounter rate melawan Pokemon liar akan menurun 50%, ability 
yang cukup bermanfaat. Sementara itu untuk hidden ability yang dimilikinya ialah Ice Body. 
Dengan hidden ability Ice Body akan memulihkan HP Glaceon sebesar 1/16 dari maximum 
HP di setiap giliran, turn, pada saat terjadi hailstorm. Bahkan bila Pokemon yang bukan type 
Ice memiliki ability Ice Body, ia akan kebal terhadap efek hailstorm dan tetap mengalami 
pemulihan 1/16 dari maximum HP setiap giliran, turn, saat terjadi hailstorm. 
Dengan hanya memiliki type Ice murni, maka Glaceon menjadi memiliki empat kelemahan, 
yakni terhadap serangan dengan type Fighting, Rock, Steel, dan Fire. Serangan dengan type 
Fighting, Rock, Steel, dan Fire tersebut akan memberikan damage ganda padanya. Adapun 
hanya satu type serangan yang kurang efektif digunakan padanya yakni serangan dengan type 
Ice, karena hanya memberikan separuh damage saja dari apa yang seharusnya dapat 



diberikan. 

Glaceon juga muncul dalam seri game Pokemon Conquest dengan partner perfect link 
karakter utama. Serangan yang dimilikinya dalam Pokemon Conquest ialah Icy Wind, 
sedangkan ability yang dimilikinya salah satu dari Skater, Stealth, atau Frostbite. Agar Eevee 
dapat melakukan evolution menjadi Glaceon dalam Pokemon Conquest, maka perlu memiliki 
Attack setidaknya 91 dan dilakukan di Nixtorm. 



Sylveon 

Dengan meningkatkan level Eevee yang menguasai setidaknya satu serangan dengan type 
Fairy dan memiliki minimal dua affection hearts di Pokemon Amie, akan memicu evolution, 
menjadikannya Sylveon. Sylveon merupakan Pokemon dengan type Fairy. Berikut ini adalah 
informasi National Pokedex #700 Sylveon. 




#700 Sylveon 

• Type: Fairy 

• Ability: Cute Charm 

• Hidden Ability: Pixilate 

. Gender: 87,5% male 12,5% female 

. Catch Rate: 45 (5,9%) 

• Egg Group: Field 

. Hatch Time: 9 1 80 up to 9434 steps 

. Height: 3'03" (1,0 m) 

. Weight: 51,8 lbs (23,5 kg) 

. HP: 95 

• Attack: 65 

• Defense: 65 

• Special Attack: 110 

• Special Defense: 130 
. Speed: 60 



. Total Base Stats: 525 

Dengan ability Cute Charm, akan membuat Sylveon dapat membuat Pokemon lawan (dengan 
gender lawan dari dari Sylveon) tertarik padanya, infatuated, dengan kemungkinan berhasil 
30% melalui kontak fisik. Bila Pokemon lawan telah tertarik padanya, maka ada 
kemungkinan 50% Pokemon lawan tersebut tidak dapat melakukan serangan pada Sylveon. 
Sejak Pokemon Emerald, bila Pokemon dengan ability Cute Charm memimpin tim, maka 
akan ada kemungkinan 66,7% menghadapi Pokemon liar dengan gender lawan dari Pokemon 
yang memimpin tim tersebut. Sementara itu untuk hidden ability yang dimilikinya ialah 
Pixilate. Dengan hidden ability Pixilate akan menjadikan serangan yang dilakukan oleh 
Sylveon, dengan type Normal menjadi type Fairy. Hal itu akan memberikan STAB (Same 
Type Attack Bonus) peningkatan 30% untuk kekuatan serangan tersebut. 
Dengan hanya memiliki type Fairy murni, maka Sylveon menjadi memiliki dua kelemahan, 
yakni terhadap serangan dengan type Poison dan Steel. Serangan dengan type Poison dan 
Steel tersebut akan memberikan damage ganda padanya. Adapun tiga type serangan yang 
kurang efektif digunakan padanya antara lain Fighting, Bug, dan Dark, karena hanya 
memberikan separuh damage saja dari apa yang seharusnya dapat diberikan. Adapun satu 
kelebihan type Fairy ialah kebal, immune, terhadap serangan dengan type Dragon. Namun 
bila Sylveon diberikan Ring Target, maka serangan dengan type Dragon akan memberikan 
damage normal. 

Sylveon dan type Fairy baru diperkenalkan dalam seri Pokemon X Y, generasi VI. Sehingga 
Sylveon tidak ada dalam seri game Pokemon Conquest . 



